Syalom...

Tergerak dari pengalaman saya sebagai organis di gereja, dimana sering kali jemaat kurang bisa menyanyikan lagu dalam ibadah minggu, khususnya lagu-lagu yang jarang di nyanyikan.  Maka saya kembali membuat iringan musik untuk buku nyanyian Pelengkap Kidung Jemaat (PKJ).

Kali ini, saya menggunakan keyboard Roland PC-200, Roland SoundCanvas SC-55MKII dan software Cakewalk Pro Audio 9. Saya memakai format MIDI 1, sehingga bagi mereka yang familiar dengan Cakewalk, dapat meng-edit iringan musik ini.  Namun bagi mereka yang kurang familiar, dapat menggunakan media apa saja.

Seperti iringan musik Kidung Jemaat (KJ) terdahulu, midi files ini tidak di tujukan untuk tujuan komersial dan dapat digunakan oleh siapa saja.

Beserta ini juga, saya mohon maaf jika ada interpretasi saya yang salah, karena dalam pembuatannya, saya hanya di bekali sedikit pengetahuan tentang beragam lagu daerah yang terdapat dalam PKJ ini.

Mudah-mudahan Yamuger, dapat proaktif untuk men sosialisasikan lagu-lagu KJ dan PKJ. 

Iringan musik ini juga jauh dari sempurna, namun semoga bermanfaat bagi para presbiter, prokantor, organis dan jemaat gereja pada umumnya. 

Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama.

Salam,

Han Soedira
organis GPIB Immanuel Depok
www.geocities.com/hansoedira
soedira@telkom.net
6 Nopember 2005